— 


Y A 
Mujizat Wus 
Kepribagia Alah 


AN 


da pertalian yang kuat antara mujizat 

Kristus dan penyataan Pribadi Allah. 

Kita akan belajar firman Tuhan dari 
Matius 12:9-15 tentang sifat-sifat Tuhan. 
Kerinduan saya adalah supaya kita semua 
semakin mengenal Tuhan. Mujizat adalah salah 
satu hal yang penting untuk kita mengenal 
Tuhan, tetapi lebih dari itu, adalah jauh lebih 
penting untuk mengenal Pribadi Allah. 

Siapakah Allah? Kepribadian seseorang 
dapat dilihat dari apa yang diperbuatnya. 
Seseorang yang suka mencuri, berarti dia adalah 
pencuri. Seorang yang suka marah, dia adalah 
pemarah. Orang yang tidak bisa ditegur dan 
dikoreksi, adalah orang yang sombong. Apa 


02 


yang Tuhan Yesus perkatakan dan perbuat di 
dunia mencitrakan kepribadian Allah. "Tidak 
seorang pun yang pernah melihat Allah; tetapi 
Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, 
Dialah yang menyatakanNya" (Yohanes 1:18). 

Melalui mujizat yang dilakukan Yesus kita 
dapat melihat Allah sebagai pribadi yang 
bertanggung jawab. Sebagai pencipta la 
menciptakan, tetapi sebagai pribadi yang 
bertanggung jawab la juga memelihara 
ciptaanNya. 


SIFATALLAH 

Rahasia kebahagiaan anak-anak Tuhan tidak 
terletak pada seberapa besar iman mereka, tetapi 
pada seberapa dalam pengenalan mereka akan 
Allah. Ketika menghadapi ujian pencobaan, 
mereka dapat bertahan dan bersukacita karena 
mereka mengenal sifat Allah dan memegang 
janji-janjiNya. Mengenal Allah dan 
mengimaniNya akan menghasilkan perkara- 
perkara yang besar. 

Orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus 
dengan bertanya, "Bolehkah menyembuhkan 
orang pada hari sabat?" (ayat 10). Karena 
menurut hukum Taurat, pada hari sabat orang 
Israel tidak boleh mengerjakan apapun selain 
beribadah kepada Tuhan. Dari pertanyaan 
tersebut kita dapat belajar bahwa "musuh-musuh 
pun" tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan (sifat) 
bagi Tuhan Yesus untuk mengajar dan 
menyembuhkan orang-orang sakit. Kenyataan ini 
menempelak kita jika melihat kenyataan bahwa 
masih saja ada anak-anak Tuhan yang tidak 
percaya bahwa Tuhan mampu membuat mujizat 
kesembuhan. 

Meski dicobai, Tuhan Yesus tetap 
mempertahankan sikap hati yang benar. la 
menyembuhkan orang yang mati sebelah 
tangannya itu, karena Yesus tahu bahwa jiwa 
manusia sangatlah berharga dan menolong 
orang lain jauh lebih penting daripada melakukan 
rutinitas agamawi. Sifat Tuhan yang bisa kita lihat 
di sini adalah, Allah menghargai (mengasihi) 
kita. 

Meskipun secara kualitas Allah terlalu tinggi 
buat kita namun dia memperhatikan kita! la 
bahkan merendahkan diri dan "menyuapi" kita. 
Allah peduli dan peka terhadap kebutuhan utama 
kita. Dia rindu kita mengetahui bahwa hidup kita 
berharga di mataNya. 

Orang yang merasa tidak berharga sama 
dengan tidak menghargai Allah, dan itu 
merugikan dirinya sendiri. 


art À 


Sama seperti orang yang main ice skating, 
ada yang menikmatinya, ada juga yang takut- 
takut. Kalau masih belajar lumrah takut. Tapi 
kalau terus menerus takut, itu masalah. Baik 
takut atau tidak, itu tetap tidak mengubah 
lapangan es-nya. 

Sama seperti itu, hidup dengan percaya 
kepada Allah atau tidak, tidak mengubah Allah. 
Kalau kita percaya kepadaNya, kita akan 
menikmati hidup ini. Allah itu menara 
perlindungan, sumber pertolongan dan 
penghiburan kita. Mintalah Tuhan untuk 
menyatakan pribadiNya, maka kita akan merasa 
sungguh berharga, Satu-satunya halangan kita 
tidak bisa menikmati pertolongan Tuhan adalah 
karena diri kita sendiri yang menghalanginya. 


JANGAN MEMBALAS 

Kalau kita merasa diri berharga di mata 
Tuhan, maka kita tidak 
akan membalas 
perbuatan jahat orang 
lain. 

"Tetapi Yesus 
mengetahui maksud 
mereka...." Hal ini 
menjelaskan bahwa 
Yesus adalah wujud 
Allah yang turun ke 
dalam dunia. la juga 
adalah Allah yang Maha Tahu. 

la mengetahui isi hati setiap orang dan tahu 
apa yang harus diperbuatNya pada mereka. 
Yang la kehendaki dari kita, anak-anakNya, 
hanyalah supaya kita menjaga hati tetap benar 
di hadapanNya. Jangan sekali-kali menghakimi 
atas penilaian pribadi kita terhadap isi hati 
orang lain, karena pengetahuan kita terbatas. 
Oleh karena itu, serahkanlah penghakiman itu 
kepada Tuhan. 

Sepanjang hati kita benar, kita tidak perlu 
takut. Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada 
kita untuk tidak membalas kejahatan dengan 
kejahatan. Ketika kita membalas, kita membuat 
kesalahan yang fatal dengan Tuhan. Ketika kita 
membalas kita tidak percaya bahwa Tuhan 
mampu memberi keadilan. Serahkan kendali 


x 


Melalui mujizat yang dilakukan Yesus kita 
dapat melihat Allah sebagai pribadi 
yang bertanggung jawab. 
Sebagai pencipta la menciptakan, 
tetapi sebagai pribadi 
yang bertanggung jawab 
la juga memelihara ciptaanNya. 


NA 


hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Kalau 
kita tahu Tuhan peduli dan peka terhadap 
kebutuhan kita, kita tidak perlu khawatir dengan 
masa depankita. 

Terus terang sebelum FKA, saya mendapat 
banyak kecaman. Saya sempat sedikit gentar. 
Tapi ketika saya mengambil sikap untuk berserah 
kepada Tuhan dan menjaga hati benar di 
hadapanlya, hati saya diliputi damai sejahtera. 

Bertindaklah seperti orang yang mengenal 
Tuhannya. Ketika menghadapi masalah yang 
melibatkan orang-orang yang memusuhi kita, 
ingatlah sifat Tuhan. Ambil posisi untuk berserah 
kepada Tuhan dan jangan membalas. Tidak ada 
sesuatu pun terjadi atas hidup kita jika tidak 
Tuhan ijinkan. 

"./(Yesus) lalu menyingkir dari sana... dan 
menyembuhkan mereka semuanya," Yesus 
mengetahui maksud hati mereka yang jahat dan 
tidak membalas, 
melainkan menyingkir 
dari sana untuk melayani 
orang-orang sakit. Ia 
tetap fokus pada 
panggilanNya. 

Pelajaran kedua, 
Allah peduli. Kalau kita 
bertindak benar di 
hadapan Tuhan, Tuhan 
sendiri yang akan turun 
tangan menolong kita. Yesus melihat isi hati kita 
untuk memberkati kita. Jika dalam bisnis, 
kehidupan atau pelayanan kita, ada orang yang 
melawan, jangan sekali-kali membalas, 
melainkan pertahankan sikap hati benar di 
hadapan Tuhan. Inilah rahasia pembelaan Tuhan. 
Waktu sikap hati kita benar, Tuhan akan 
memberkati kita. 

Pelajaran ketiga, Tuhan membenci serigala 
tapi mencintai domba. Serigala menggam- 
barkan orang yang mementingkan dirinya 
sendiri, tetapi domba menggambarkan orang 
yang bergantung total pada gembala. Maka, 
jadilah domba yang berharga di mata Allah. 
Mintalah mujizat terjadi dalam hidup Anda, 
maka Tuhan akan memberkati domba untuk 
mempermalukan serigala. m 


S 
Se 


# elama dua hari mengikuti siaran 

| langsung FKA 8 (8-9/6), banyak karya 

" Tuhan yang luar biasa dinyatakan di GMS 
Tulungagung. 

Tayangan langsung FKA 8 disaksikan di 
ruang ibadah Eaglekids GMS Tulungagung 
(lantai 1) dan ruang ibadah utama (lantai 2). 
Ruangan-ruangan tersebut dipenuhi dengan 
orang-orang sakit yang datang dari kota 
Tulungagung dan sekitarnya seperti Blitar, 
Trenggalek, Kediri, bahkan Nganjuk. 

Mereka berbondong-bondong datang 
setelah melihat tayangan pra-FKA 8 di Dhoho 
TV, membaca brosur maupun spanduk yang 
tersebar di beberapa tempat strategis di 
Tulungagung. 

Total yang datang pada hari pertama 
adalah 191 orang, sedangkan pada hari kedua 
150 orang. 

Pada dua hari itu, banyak mujizat yang 
terjadi. Tangan Yesus yang berlobang paku itu 
menjamah jemaat dan kesembuhan pun 
terjadi. Yang luar biasa adalah, banyak yang 
menerima Yesus sebagai Juruselamat dan 
dibaptiskan. 

Ibu Hartini dari Kediri sudah 2 tahun 
mengalami kebutaan karena syaraf matanya 
tertutup. Malam itu Ibu Hartini disembuhkan. 
Ketika Ps. Philip berkata, "Malam ini akan ada 
syaraf mata yang dibuka oleh Tuhan sehingga 
orang tersebut bisa melihat!", kami yakin 
perkataan itu adalah untuk Ibu Hartini. Kami 
yakin Ibu Hartini akan disembuhkan. Ternyata 
benar, beliau bisa melihat dan bisa 
membedakan warna. Puji Tuhan! 

Bapak Silih sakit stroke, sehingga susah 


04 


n 
Kemenangan 


GMS Satelit Tulungagung 


berjalan, susah bicara dan pandangan matanya 
kabur. Namun, malam itu Tuhan 
menyembuhkannya sehingga Bapak Silih dapat 
berjalan sendiri dan bicara dengan lancar, serta 
bisa melihat dengan jelas. 

Desy, gadis kecil manis berusia 11 tahun, 
tidak bisa bicara sejak lahir. Malam itu Tuhan 
menjamah bibir lidahnya dan dia bisa berkata- 
kata. Kata pertama yang keluar dari bibirnya 
adalah, "Halleluya, Tuhan Yesus, terima kasih." 

Ibu Misrini sudah 5 bulan menderita stroke. 
Kakinya terasa sakit kalau berjalan. Namun 
malam itu Tuhan menyembuhkannya. Beliau 
bisa berjalan dengan baik dan menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat. 

Ada seorang Ibu dari Trenggalek yang 
menderita tumor di tangannya sehingga terasa 
sakit kalau digerakkan. Dengan iman kepada 
Tuhan Yesus, ibu ini berdoa minta kesembuhan 
dan minta Roh Pengampunan supaya bisa 
mengampuni orang yang menyakitinya. Tuhan 
menyembuhkan tangannya, dan ibu ini bersaksi 
kalau tangannya sudah tidak sakit lagi. 

Masih banyak karya Roh Kudus yang terjadi 
di momen ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan 
bahwa saat ini adalah Jaman Keemasan Roh 
Kudus. Roh Kudus sanggup menyalurkan 
kuasaNya walaupun lewat tayangan satelit! 

Dan yang luar biasa adalah, Tuhan bisa 
memakai siapa pun untuk berdoa bagi 
kesembuhan seseorang, bahkan sakit penyakit 
yang sulit sembuh sekalipun. 

Tuhan mau memakai orang-orang yang 
biasa untuk melakukan pekerjaan luar biasa. 
Segala hormat dan kemuliaan adalah bagi Allah, 
Sang Superstar. (JL) 


aya memiliki kerinduan yang besar untuk 

terlibat aktif sebagai usher di FKA 8. 

Tetapi keinginan tersebut batal 
dikarenakan jadwal pelatihan usher berbenturan 
dengan program MSJ (My Spiritual Journey) yang 
saya ikuti. Istri saya yang malah menjadi usher di 
FKA8. 

Saya sangat mengucap syukur karena paling 
tidak masih ada dari keluarga saya yang dipakai 
Tuhan untuk melayani di FKA 8. 

Pada suatu hari Tuhan meletakkan beban di 
hati saya untuk berbuat sesuatu dalam 
mendukung FKA 8. Saya berdoa dan kemudian 
tergerak untuk membantu membagi-bagikan 
pamflet FKA 8 kepada semua 
orang, baik yang saya kenal 
maupun tidak. 

Pada tanggal 22 Mei saya 
berdoa keliling di wilayah saya 
seorang diri. Saya digerakkan 
Roh Kudus untuk tidak 
berbicara dengan siapa pun di 
jalan ketika membagikan 
brosur. Saya hanya bisa 
menjawab dengan bahasa 
isyarat meskipun saya tidak 
yakin apakah mereka mengerti 
isyarat tersebut atau tidak. 

Saya terus berjalan kaki 
dan berdoa agar banyak jiwa 
yang datang dan menerima 
lawatan Tuhan di FKA 8. Kurang 
lebih satu setengah jam saya 
berjalan kaki dan berdoa 
sebelum akhirnya saya pulang 
kerumah. 

Saya melakukannya lagi 
pada tanggal 5 Juni. Saya 
membagi-bagikan 40 lembar 
kopi pamflet, karena yang 
berwarna sudah habis, di 
sebuah lampu merah sampai 
semuanya habis. Satu setengah jam saya 
membagi-bagikan, kemudian pulang ke rumah. 

Tidak sedikit dari teman-teman yang 
menegur dan menyapa saya mengatakan kalau 
saya tuli karena tidak menjawab teguran 
mereka, Dan lebih daripada itu ada dari mereka 
yang mengatakan kalau saya sudah 'gila' saat 
mereka melihat saya berjalan kaki sambil berdoa 
dan mengangkat tangan berdoa di setiap sudut- 
sudut jalan yang saya lewati. 

Apapun yang mereka katakan, yang jelas 
ssaya masih waras dan tahu apa yang saya 
kerjakan, 


Pada hari pertama FKA 8 saya tidak melihat 
adanya jiwa-jiwa yang saya doakan hadir di 
gedung Jatim Expo, atau mungkin juga karena 
saya tidak melihat mereka hadir di sana. 

Pada hari kedua FKA 8 Tuhan menjawab 
kerinduan saya. Di sana saya bertemu dengan 4 
orang teman yang telah saya bagikan pamflet. 
Saat kami berbicara tiba-tiba mata saya 
digerakkan untuk melihat ke arah mimbar. Di 
sana saya melihat sepasang suami istri yang juga 
telah menerima pamflet dari saya. Saya tahu 
benar bahwa sang suami sebelumnya lumpuh. 
Tetapi saat itu beliau sedang berdiri di samping 
Pastor Philip dan bersaksi bahwa ia telah sembuh 


saksian oleh: 
k. Hendry M. 
at GMS) 


dari kelumpuhannya. Melihat hal itu saya tidak 
dapat menahan diri dan berteriak, "Terima kasih 
Tuhan Yesus, terpujilah namaMu!" 

Ternyata masih ada hal-hal yang bisa kita 
lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. 

Tidak ada yang terlalu rumit asal kita mau 
dan rela melakukannya. 

Kalau saja waktu itu saya berjalan lebih dari 
3 jam, saya percaya pasti lebih banyak jiwa-jiwa 
dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, 

Saya kini belajar satu hal, bahwa segalajerih 
lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan. m 


mam im m ws 


Kuasa Tuhan Tidak Mengenal Ruang & Waktu 
kebaktian Siaran Langsung 


engikuti kebaktian 

siaran langsung FKA 

8 di Griya Dome 
Convention Center Medan, 8- 
9 Juni 2007 suasananya terasa 
seperti saat FKA 7 yang dige- 
lar di Pardede Hall Medan, 15- 
16 September 2006. Meski dii- 
kuti melalui siaran langsung 
dengan menggunakan layar 
lebar, rasanya seperti tidak 
ada jarak antara Surabaya dan 
Medan. 

Pada hari pertama jumlah 
jemaat yanghadir mencapai 
lebih dari 1000 orang. Di an- 
tara jemaat banyak yang di- 
jamah dan mengalami kesem- 
buhan seperti yang dialami 
oleh jemaat di Surabaya. 

Dalam khotbahnya, Ps. Philip 
menyampaikan bahwa di FKA 8 
ini bukan yang kelihatan yang 


menjadi “superstar” tetapi 
Tuhan Yesus. Saat Tuhan 
menjadi "Superstar", 
mujizatnya terjadi, dosa 
dihapuskan dan sakit-penyakit 
disembuhkan. 

Pada hari kedua FKA 8, 
suasana tidak kalah antusias. 
Banyak yang dijamah Tuhan 
dan bertekuk lutut di hadap- 
anTuhan. 

Saat seluruh pengunjung 
di Jatim Expo Surabaya di- 
minta Pdt. Philip bergan- 
dengan tangan tidak terputus 
dari depan hingga ke bela- 
kang hal serupa juga dilaku- 
kan pengunjung di Griya 
Dome Convention Center Me- 
dan, 

Urapan Roh Kudus yang 
dialami oleh jemaat di Sura- 
baya juga dirasakan begitu 
kuat oleh jemaat di Medan, 
menjamah setiap hati, me- 
nembus ruang dan waktu se- 
hingga kesembuhan yang 
terjadi di Surabaya juga terja- 
di Medan, 

Melalui penyelenggaraan 
FKA ini, ungkap Pdm. Moro, 
Gembala GMS Medan, jemaat 
dari berbagai gereja berkum- 
pul dalam satu kebaktian ra- 
ya menikmati urapan Roh Ku- 
dus dan mengalami perjum- 
paan yang tak terlupakan de- 
ngan Tuhan Yesus. 

Saat Altar Call banyak o- 
rang bertobat dan menerima 
Yesus sebagai Juruselk 

Selama dua hari pe 
lenggaraan siaran l: 

di Medan, FKA 8 dil 
lebih dari 2.200 oral 

Para panitia TAP 1 
dan semakin ai d 
menyongsong FKA 9 


KUASA 
ALLAH 


Berikut beberapa kesaksian 
dari beberapa orang yang me. 
nerima kesembuhan dari Tu- 
han 


Selama 2 tahun mengalami 
sakit jantung, sehingga sesak 
nafas, susah berjalan. Ketika 
didoakan merasa lebih enak, 
nafas tidak sesak lagi. Setelah 
diuji, beliau bisa berjalan ber- 
keliling beberapa kali tanpa ra. 
sa sakit. 


Menderita penyakit tumor 
selama 1 tahun dan 2 bulan. 
Delapan bulan sebelumnya 
sudah dioperasi tapi tumbuh 
lagi. Susah berjalan. Selama 1 
bln terakhir dia harus berjalan 
dengan bantuan orang lain 
(dipapah). Namun pada hari 
pertama FKA 8, dia bisa me- 
lompat, dan bisa berjalan sen- 
diri tanpa dibantu. Saat ini te- 
lah dapat berjalan dengan 
normal. 


Sepuluh tahun lebih meng- 


alami stroke sehingga lum- 
puh separuh badan. Ketika 
didoakan dia dapat meng- 
gerakkan badannya dan dapat 
mengangkat tangan, bahkan 
ia bisa berjalan, jongkok dan 
melompat-lompat. Dia kegi- 
rangan sekali hingga bahkan 
tidak mau duduk. la menari- 
nari penuh sukacita 


Sejak usia 2,5 tahun men: 
derita polio dan demam. Ti 
dak dapat berjalan dengan 
baik, tidak dapat bicara dan 
mengangkat tangan. Sejak 
hari pertama datang sudah 
mulai mengalami kesembuh: 
an. Pada hari kedua, setelah 
diuji, dia dapat berjalan de 
ngan lebih baik, bicara de- 
ngan lebih lancar (mengge- 
rakkan mulutnya) dan tangan: 
nya juga dapat menggeng- 
gam dengan kuat 


Demam selama 1 tahun 
terakhir. Pergi ke dokter, salah 
suntik, kemudian kejang dan 
kakinya membentuk huruf X 
Waktu bergandengan tangan, 
ia mendengar suara air ge- 
mericik, Kemudian dia mulai 
bisa berjalan, tetapi beberapa 
detik saja dan jatuh (tidak ada 
keseimbangan). Namun sete- 
lah bergandengan tangan, dia 
merasa kakinya kuat. Setelah 
diuji, ia dapat berdiri tanpa 
jatuh lagi 

Victor sudah lama men- 
jadi jemaat Remasa 13 di GMS 
Medan dan juga telah mela 
yani sebagai operator lagu 
ibadah di tim Multimedia 
GMS Medan, Segala kemulia- 
an bagi Tuhan (ht) 


Artikel 


etelah kita menerima 
$ Yesus sebagai Tuhan 


dan Juruselamat maka 

kita memulai hidup baru di 
dalam Tuhan Yesus. Hidup ba- 
ru berarti hidup untuk me- 
ngetahui, mengerti dan mela- 
kukan segala firman Tuhan 
Yesus yang diilhamkan Roh 
Kudus di dalam Alkitab. 

Untuk melakukan sesuatu 
yang benar, kita perlu memi- 
lih, memilah dan membuat 
keputusan dengan benar. 
Disinilah letak kebingungan 
kita. Kadang kita kesulitan 
untuk memilih satu di antara 
banyak pilihan, yaitu pilihan- 
pilihan mana yang Tuhan 
ingin saya ambil? Bagaimana- 
kah kita bisa mengetahui ke- 
hendak Tuhan dalam segala 
sesuatu hal? 

Pertanyaan-pertanyaan 
seperti itu ditanyakan oleh 
banyak orang Kristen. 


Mengetahui 


<ehenda 


08 


Meskipun persoalan bimbing- 
an Tuhan merupakan suatu 
hal yang sulit dimengerti, 
namun ada beberapa prinsip 
yang bisa diikuti. 

Kita harus ingat bahwa 
tujuan Tuhan yang terutama 
bagi orang Kristen adalah 
supaya setiap anak-anakNya 
menyerupai PutraNya, Yesus 
(Roma 8:29). Untuk dapat 
mengetahui kehendak Allah, 
kita harus mengenal Allah ter- 
lebih dahulu. Dengan lebih 
mengenal Allah, kita akan 
mengetahui apa yang la suka, 
apa yang la tidak suka dan 
apa yang la harapkan dari 
kita 

Kalau kita menyerahkan 
diri kepadaNya, hari demi hari 
la akan merubah kita. Dan bu- 
kan itu saja, la juga akan me- 
mimpin setiap langkah yang 
harus kita ambil. Allah berjanji 
akan memimpin kita: "Aku 


hendak mengajar dan me- 
nunjukkan kepadamu jalan 
yang harus kautempuh; Aku 
hendak memberi nasihat, 
mataKu tertuju kepadamu". 
(Maz.32:8). "Percayalah kepa- 
da Tuhan dengan segenap 
hatimu, dan janganlah ber- 
sandar kepada pengertianmu 
sendiri. Akuilah Dia dalam se- 
gala lakumu maka la akan 
meluruskan jalanmu." 
(Ams.3:5,6). 


LEWAT FIRMANNYA 
Bimbingan Allah kita 
dapatkan melalui penyelidik- 

an Alkitab dan doa. Alkitab 
menyatakan Allah kepada ki- 
ta, hukum-hukumNya, ke- 
hendaknya dan tingkah laku 
yang diharapkanNya dari 
kita. Roh Kudus akan mem- 
bantu kita mengerti Alkitab 
dan penerapannya dalam hi- 
dup kita. 

Doa memberikan kesem- 
patan kepada kita bercakap- 
cakap dengan Allah. Doa 
tidak pernah merubah Allah, 
karena Allah tidak pernah 
dan tidak mungkin berubah, 
Doa adalah untuk merubah 
karakter kita, menguatkan 
iman kita, dan meningkat- 
kan kepedulian kita pada 
sesame. Karena itu, waktu 
teduh yang teratur tiap-tiap 
hari adalah sangat penting. 
Dengan demikian kita akan 
menilai segala sesuatu me- 
nurut pandangan Allah. 

Selain itu, bimbingan 
orang-orang Kristen lain pun 
dapat membantu. Mungkin 
mereka lebih berpengalaman 
dari pada kita, atau mempu- 
nyai pengertian yang lebih 
dalam tentang Alkitab, atau 
lebih obyektif menilai suatu 
situasi. Tetapi, jangan biarkan 
mereka yang mengambil ke- 


putusan. Kita harus memu- 
tuskan sendiri. 

Waktu mengambil kepu- 
tusan, Allah mengharapkan kita 
memakai akal budi yang telah Ia 
karuniakan untuk menimbang 
pro dan kontra fakta-faktanya. 
Kemuliaan Allah harus menjadi 
pertimbangan utama. 

Allah tidak akan memberi- 
tahukan rencanaNfya untuk hi- 
dup kita secara keseluruhan se- 
kaligus, melainkan la akan me- 
mimpin selangkah demi selang- 
kah. 

Akhirnya, kita akan diya- 
kinkan bahwa langkah yang 
telah kita ambil itu benar dan 
ada damai sejahtera yang di- 
berikan Roh Kudus di dalam ha- 
ti kita. 


DUA PERSOALAN KHUSUS. 

Bagaimanakah dengan hal- 
hal yang tidak dibicarakan jelas 
di dalam Alkitab? Di sini kita 
harus mendoakan dan mem- 
perhatikan motivasi-motivasi 
kita. Kemudian ikutilah keyakin- 
an kita dan percayalah bahwa 
Allah akan mengoreksi kalau 
kita salah. 

Dan bagaimanakah pula 
kalau jawaban Allah tidak jelas 
dalam hal yang menyangkut 
suatu perubahan? Misalnya, 
persoalan pindah pekerjaan, 
teman hidup atau pindah ru- 
mah. Dalam situasi demikian, 
sebaiknya kita lanjutkan apa 
yang sedang kita lakukan, dan 
lakukanlah dengan baik bagi 
kemuliaan Allah. Kalau Allah 
benar-benar ingin kita meng- 
ganti haluan, Ia akan menunjuk- 
kan dengan jelas pada waktu- 
nya. 


HALANGAN-HALANGAN 
UNTUK MENGETAHUI 
KEHENDAK ALLAH. 

Pertama, Tidak taat. Kalau 


kita tidak menaati kehendak 
Allah yang sudah dinyatakan 
kepada kita, maka kita tidak 
dapat memintaNya untuk me- 
nyatakan langkah berikutnya. 
Kedua, Tidak sabar. Dalam 
keadaan sulit, sering kita tidak 
dapat bersa-bar bila la me- 
ngatakan "Tunggu". Ini di- 
sebabkan oleh ketidakperca- 
yaan kita akan kebijaksanaan 
Allah dan bahwa waktuNya 
adalah tepat. Ketiga, Maksud- 
maksud tersembunyi. Kita 
mau mencari kehendak Allah, 
tetapi hanya mau menurut 
kalau itu menyenangkan atau 
menguntungkan diri kita 
sendiri. 

Sikap yang seharusnya 
dibangun kalau kita benar- 
benar ingin hidup sesuai de- 
ngan kehendak Allah, kita 
harus menyerahkan diri kita 
dan segala kepunyaan kita 
kepadaNya, saat demi saat, 
Kerinduan utama kita haruslah 
mengenal Dia, mengasihi Dia 
dan menyukakan Dia. "Malah- 
an segala sesuatu kuanggap 
rugi, karena pengenalan akan 
Kristus Yesus, Tuhanku, lebih 
mulia dari pada semuanya. 
Oleh karena Dialah aku telah 
melepaskan semuanya itu dan 
menganggapnya sampah, 
supaya aku memperoleh Kris- 
tus, dan berada dalam Dia 
bukan dengan kebenaranku 
sendiri karena mentaati ho- 
kum Taurat, melainkan de- 
ngan kebenaran karena ke- 
percayaan kepada Kristus, 
yaitu kebenaran yang Allah 
anugerahkan berdasarkan 
kepercayaan. Yang kukehen- 
daki adalah mengenal Dia dan 
kuasa kebangkitanNya dan 
persekutuan dalam penderi- 
taanNya, di mana aku menjadi 
serupa dengan Dia dalam 
kematianNya". (FII.3:8-10) 8 


09 


£ N information 


Jumat, 29 Juni 07 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


Doa 
Puasa 


Sabtu, 30 Juni 07 
pk. 10.00, 
Convention Hali 


pembicara: 


Jangan Lewatkan & 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta (suami/istri) 


Setiap artikel yang masuk akan 
menjadi hak redaksi. Redaksi 


rengedit nas 
sesuai standart Warta GMS, juga 


untuk memutuskan dimuat atau 
tidaknya kesaksian Anda. 


skah 


Ajaklah Rekan-rekan Anda! 


Diadakan aksi Bakti Sosial 
Donor Darah pada: 


Minggu, 15 Juli '07 
pk. 09.00 - 13.00 


Bagi jemaat yang mau 
mendonorkan darahnya dapat 
mendaftar di counter informasi 
GMS dengan: Bpk. Steven 


Dapatkan segera 
e Mawar Sharon Women 


diluncurkan Rabu, 27.Juni.07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 
30 Juni '07 (Ibadah Pro-M) Pe - 

& 01 Juli '07 (Ibadah Umum) 
di counter bawah & 

di satelit-satelit di Surabaya 


Keterangan lebih lanjut & 
pemesanan hubungi: 
Pustaka Rajawali 
031-5457255 


pembicara: 
Pst. Jose Carol (JPCC Jakarta) 


dari Bandung 

Kamis, 28 Juni '07, 

pk. 18.30 WIB, R. Ibadah Utama 
bersama pembicara: 

Ev. Batara Sihombing 


Celebration of Praise merupakan lembaga yang bergerak 
di bidang musik, tarian dan paduan suara, yang berdiri 
sejak tahun 1988. Sudah melayani di berbagai tempat di 
Indonesia, dan juga beberapa negara lain seperti Jerman, 
Australia, Malaysia, Singapura dan China. Lagu terkenal: 
Indonesia Penuh KemuliaanMu, Slamatkan Indonesia. 


berlaku untuk umum 


£ information 


Pemberkatan Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat , maka akan 
dilangsungkan pemberkatan nikah antara: 


| Ti kang 2007, 


HARLIM WIRYAWINATA 
Putra dr Bp. Lim Kang Bun 
Ë: kam) Ibu. Jhu Khi Jin 


a 


Putri dr Bp. Rickyanto 
& Ibu Nafera Lanny 


Minggu, 1 Juli 2007, 

Pk. 15:00 WIB 

RONNY SETIA BUDI 

Putra dr Bp. Wong Poo & 

Ibu Tjendrah Harnisufijati / The So lan 


AÑTAALFIANALAY 
Putri dr Bp. Yun F Lay 
& Ibu Lenni Yati 


£ 


Gembala Sidang 


Pdt. Jusuf Soetanto 
"mengucapkan 


Yulius Wijaya 
Ketua 


Efendy Johan 
Penilik Kema: 


David Kurnia 
Penilik K 


Gideon Gunawan 


Kamis, 5 Juli 2007, 

Pk. 11:00 WIB 
ANDREAS HANDOYO 
Putra dr Bp. Eddy Handoyo 
& Ibu Lanny Tanurjaya 

c 


INE MELATI HUNG MEE FANG 
Putri dr Bp. Iwan Hariono 
& Ibu Kho Hwie Leng 


Jumat, 6 Juli 2007, 
Pk. 12:00 WIB 

NJOO TJIE SIN 

Putra dr Bp.Njoo Kim Tiong 
& Ibu Lim Kiem Heng 

c 


COCOK LING 
Putri dr Bp, Go Tjin Boe 
& Ibu Lim So Kho 


| 


Minggu, 01 Juli '07 


"T 


Minggu, 08 Juli '07 


Berilah kepada TUHAN 
kemuliaan nama-Nya, 
bawalah persembahan 
dan masuklah ke 
pelataran-Nya! 

Mazmur 96:8 


Jumat, 6 Juli 2007, 
Pk. 16:00 WIB 


DONALD ARSETIYO 
Putra dr Bp. Nanang Ariyono 
& Ibu Tutik Rahayu 


c 


MIRA WIDHIA SARI 
Putri dr Bp. Supadi H.S 
& Ibu Yustina Widji 


Sabtu, 7 Juli 2007, 

Pk. 09:00 WIB 

DJAJA CAHYONO. G 

Putra dr Bp. Budi Sugiarto, G 
& Ibu Diah Kirana Dewi. W 


c 
TEANA SUGANDA 


Putri dr Bp. Manuel Suganda 
& Ibu Dian Zippora 


Kudus 


Mohon Perhatian: 

Bagi pasangan yang akan 
mengikuti Pemberkatan Nikah 
Kudus harap mendaftar paling 
lambat 6 bulan sebelumnya. 


INFORMASI: 
Bpk. SUTJIP 
di 031-545 1335 
Setiap jam kerja 


jadwal ibadah mingguan Zi D 


25 juni - 01 juli 2( 


25 | senin 26| selasa 27| rabu 
Kemas Wil, Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18, di wilayah masing-masing Pk, 09,30 * R Ibadah Utama 
Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara: 
5346563, 3550710 Pst. Jose Carol (JPCC Jakarta) 
THE SUMMIT 
Pk. 18415 R Ibadah Utama 


Pst. Jose Carol UPCC Jakarta) 


28 | kamis 29| jumat 30 | sabtu 


KKR & KONSER Doa Malam Doa Puasa 
LEBATION OF PRAISE Pk. 19.00 « R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
(Bandung) pembicara: Pembicara: 
Ppap NIA HI Pdt. Agus Lutan (Jakarta) Pdt. Agus Lutan Uakarta) 
De ara Doa Semalamar Ibadah Pro-M 
Ev. Batara Sihombing Pk. 23.00-05.00 * Convention Hall Pk 1830 *R Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


JES jadwal ibadah mingguan 


25 juni - 01 juli 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anak | Pk 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III Pk 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19,30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 


Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur I 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan H 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak Pk 10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit 
Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


| BD “Immanuel” Prigen 


Keb. Umum Pk.10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum I + Anak Pk. 07.00 
Keb, Umum Il + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum + ProM Pk.0730 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl. ljen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb, Pro-M Pk. 11.30 
Keb, Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb, Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Umum--Anak ii Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak Il Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


| Satelit Jember 


Keb. Umum I &ProM — Pk.07.00 
Keb. Umum II &ProM — Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk 10.30 
Hotel Bandung Permai, 

Jl, Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk 07.30 
Keb. Anak Il Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.30 
Jl. Nusantara IV/C4E 

Keb. PelajarJumat) Pk 16.30 


Jl. WR. Supratman 108 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk18.30 
Keb. Anak Pk 08.00 
Keb. Pelajar Pk, 10.30 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 


JI. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni M. (08165430899) 


GMS. 

Keb. Umum Pk. 09.00 
Pandaan, Kec. Genteng, Banyuwangi 
Sat. Salatiga "Double K” 
Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum Il Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


JI. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. “Double R” 
Jl, Wotgandul Barat 33 

Keb. Umum Pk, 17.00 
Keb, EagleKids Pk. 16,30 


Sek: Jl, Wotgandul Barat 33 
Cp: Yohanes 081-325011600 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb. Umum Pk, 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum #Pro-M-4-Anak Pk, 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb, Umum Il (Youth) Pk. 16:00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk 18.45 
Keb, Anak ! (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb, Anak Il (Minggu) — Pk 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit p 
Keb. Umum | Pk. 15.30 
Keb. Umum Il Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk 15.00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304, 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) — Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL Trans Sulawesi 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : JI, Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory" 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak (Jumat) Pk, 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan LingkIV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena ll, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat, Tondano Barat (Unima) 


Keb, Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) — Pk. 16.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI. Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb, Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15100 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan I, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb, Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
'eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 ,Fax ; 0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


jadwal ibadah mingguan o | 


25 juni -01 juli 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 1400 
Keb. Anak Pk. 08.00 
J. Suprapto 14 


Sek: Jl. A. Yani, Komplek A, Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb, Umum + Anak Pk.09.00 
Keb, Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


JL Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon (Saparua-MIk) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia” (sebelah hotel 
Isabella), Skr. JL. M. C. Tahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Bp. Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen B. Sumitro No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Sat. Elpaputih (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 09.00 


Sekretariat: JI. Pohon Batu 7 Elpaputih, 
Lintas Seram ( Seram Barat, Maluku Tgh), 
CP: Fien Pauno, HP: 0852 4324 4485 
telp: 0914-21118 


Satelit Medan “MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 It 2, Jl. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 
11.5, Grand Liberty Restaurant, 


JI. Putri Hijau A-6, Medan 
Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


| Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk, 0930 
Pk. 19.00 


| Keb. Pro-M (Sabtu) 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk, 12.45 
Jl, Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur "Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 

| Sat. Timur "True Worshiper" 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. "King of Glory" 
Keb. Pelajar 

di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur “Harvest” 


Pk, 12,30 


Keb, Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt.3 JL Manyar Kertoarjo 

| Sat. Timur “Fire” 

| Keb. Pemuda Pk. 09.45 

| Keb. Pemuda Pk. 13.00 

| Jl Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 

| sat. Timur “POP” 
Keb. Pelajar Pk. 11.008 13.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

| Satelit Selatan “Living Stone" 
Keb, Pelajar Pk. 12.00 


JL Siwalankerto 145, Surabaya 
| Satelit Sel. "City of Faith” 


Keb. Pekerja Pk 07.30 - 09:30 
Keb. Pemuda PK 10.00-12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00-18.00 


JI, Siwalankerto 145, Surabaya 


| Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby 


Keb, Pelajar Pk. 12.00 


Pertokoan Pondok Tjandra 
Jl, Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


| Sat. Timur “Apostolic" 

Keb. Pemuda Pk. 08.00 
Jl Kenjeran 623, Surabaya 

| Sat. Utr. "Gracious Satellite” 
Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja || Pk. 15.00 


Sat. Utr. “River of Life” 
Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 


Keb. Pemuda Pk. 12.00 
Jl Perak Timur 118, Surabaya 

| Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda Pk, 16.00 


JL Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


COCA of- = 


ç . 
wa br — 
ASIRDIR 

Saat du - nia ber - 


Lo 4 73 
Kuperca 


1.4 
ya ke 


meS 


buhkanku  Yesusku — 


— 1) Engkaulah pe 
2) Engkaulah pe 


1) bilur-bi- 
2 anu 


m 


7 


5772 
harapanku 


Yesusku 


Baz- 
3373 
kuasaMu 


322 
dengan ku 
dengan ku 


nyembuhku 
nolongku 


E Ag. — 
EEF ETENEE E 
Engkau be- bat lukaku 
Engkau bu- ka jalanku 


Lana 
a dayang ter - k 
adala - gi | 


